BUILDING SERVER 
FOR 


WORDPRESS WEBSITE 


RW 


RAFLI RAMADHAN 


BUILDING SERVER FOR WORDPRESS WEBSITE 


BUILDING SERVER 


FOR 


WORDPRESS WEBSITE 


RAFLI RAMADHAN 


Building Server For WordPress Website. Copyright O 2020 by Rafli Ramadhan 


Tentang Buku 


Penulis : Muhamad Rafli Ramadhan 
Tanggal Terbit : 29 Oktober, 2020 


Jumlah Halaman : 37 halaman 


Tentang Penulis 


Muhamad Rafli Ramadhan adalah seorang siswa yang menyukai dan aktif dalam belajar bahasa 
pemrograman, AI, machine learning, analyzing data, database, designing data, Linux, computer 
networking, dan automation. 1а juga sangat suka mempelajari teknologi-teknologi Баги dan 


sering menuangkan pengetahuannya dalam bentuk karya tulis, buku. 


Bab1: 


Bab 2: 


Bab 3: 


Bab 4: 


Bab 5: 


Bab 6: 


Bab 7: 


Bab 8: 


Daftar Isi 


Alat Yang Perlu Dipersiapkan 
Pengaturan Domain 

Menginstal Alat Yang Diperlukan 
Membuat Database 

Pengaturan Postingan 
Pengaturan WordPress 
Pengaturan Apache 


Konfigurasi Server Untuk Sub-Domain 


27 


34 


Bab 1 


Alat Yang Perlu Dipersiapkan 


Anda memerlukan VPS untuk melakukan semua pengaturan yang tertulis di buku ini. VPS 
merupakan singkatan dari virtual private server, server pribadi yang dapat dikonfigurasi 
secara bebas tanpa khawatir dengan policies tertentu. Namun, untuk memiliki sebuah VPS, 
Anda harus menyewanya di suatu situs web yang menyediakan jasa penyewaan VPS. Contoh 
situs web yang menyediakan jasa penyewaan VPS adalah niagahoster.co.id, hostinger.com, dan 
exabytes.co.id. Jika Anda sekarang masih ragu untuk menyewa VPS, Anda masih tetap dapat 
melakukan semua pengaturan yang tertulis di buku ini dengan memanfaatkan server secara lokal. 


Berikut ini adalah cara mengatur server secara lokal di Ubuntu. 


1. Instal-lah apache2 menggunakan perintah seperti pada gambar di bawah ini. 


0 newly instal 


jhan@raf li adha 


N 


Buatlah nama host Anda dengan mengedit file /etc/hosts. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


sudo nano /et 


3. Tampilan layar Anda akan berubah menjadi seperti ini. 


GNU nano 2.9.3 /etc/hosts 


oopbac! 


4. Rubahlah tulisan "localhost" dengan пата host atau domain yang Anda inginkan. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


GNU nano 2.9.3 /etc/hosts Modified 


MB cur Pos 
M Go To Li 


Setelah merubah nama host, jangan lupa untuk menyimpannya dengan menekan ctrl + x, 


kemudian tekanlah y lalu Enter. 
Terakhir, lakukanlah ping ke nama host atau domain yang baru saja Anda buat, pastikan 


hasil dari perintah ping Anda adalah TTL. Anda perlu mengecek konfigurasi Anda 
kembali pada file /etc/hosts jika hasil dari perintah ping Anda tidak TTL. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Selamat, sekarang Anda telah membuat server secara lokal. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN mn 


Bab 2 


Pengaturan Domain 


Setelah Anda menyewa suatu domain, biasanya domain tersebut akan aktif secara otomatis dan 


dapat digunakan. Gunakan perintah ping untuk mengecek keaktifan domain Anda. 


raf li-r 

PING C E E 

4 bytes from cherr, 
but from ch 


s from ch 
s from ch 


j 


гїї min 
raf li- 


Setelah melakukan perintah ping seperti pada gambar di atas, seharusnya akan muncul hasil 
TTL, yang berarti domain Anda telah aktif dan dapat digunakan. Namun, jika setelah melakukan 
perintah ping di atas muncul hasil request timed out, maka hal ini berarti bahwa domain Anda 
belum aktif dan belum dapat digunakan. Anda dapat mengaktifkannya dengan masuk ke Cpanel 
Anda. Setelah masuk ke Cpanel, carilah menu Domains, kemudian pilihlah domain Anda dan 


aktifkan domain Anda. 


Jika Anda mengiginkan sebuah sub-domain, Anda dapat membuatnya melalui langkah-langkah 


berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


1. Masuk ke Cpanel Anda dan pilihlah menu Domains. 

2. Pilihlah domain Anda, kemudian kliklah domain Anda. Jika muncul notifikasi berwarna 
merah, pilihlah Yes, create. 

3. Pilihlah menu Addons. 

4. Pada menu DNS ZONE MANAGER, pilihlah manage. 

5. Masukkanlah sub-domain Anda pada menu Add a new DNS record. Jika Anda 
menginginkan untuk membuat sub-domain seperti new.cherryacademy.example, maka 
cukup tuliskan new pada opsi ini. Setelah itu, pada menu address, silahkan masukan 
alamat IP yang telah diberikan oleh penyedia VPS Anda. 

6. Terakhir, pilihlah save changes. 


Note : Anda dapat membuat banyak sub-domain. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Bab 3 


Menginstal Alat Yang Diperlukan 


Sebelum menginstal alat-alat yang diperlukan, Anda perlu masuk ke VPS atau terminal (jika 
Anda menggunakan server lokal) Anda terlebih dahulu. Anda dapat me-remote VPS Anda 
menggunakan SSH. Jika Anda ingin me-remote VPS Anda menggunakan SSH, ikutilah 
langkah-langkah berikut ini. 


1. Bukalah terminal, kemudian masuklah sebagai pengguna root dengan mengetikkan 


perintah sudo su. 


cherry@rafli:~$ sudo su 


password : 


root@rafli:~# 


2. Instal-lah openssh-server dengan mengetikkan perintah apt install openssh-server. 


root@rafli:~# apt install openssh-server 


Jika muncul tampilan yang mengharuskan Anda untuk memilih opsi yes or no, pilihlah 


yes. Tunggulah hingga proses penginstalan selesai. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


3. Ketiklah perintah ssh hostname@alamat IP VPS. 


root@rafli:~# ssh hostname@123.456.678 


Jika muncul tulisan yang mengharuskan Anda untuk memilih opsi yes or no, pilihlah yes, 
kemudian tekanlah Enter. Jika muncul tulisan password, silahkan masukan password 


yang telah diberikan oleh pihak VPS. Selamat, Anda telah berhasil me-remote VPS Anda. 


Untuk menginstal alat-alat yang diperlukan untuk membuat server untuk situs WordPress, 


silahkan tuliskan perintah berikut ini. 


cherry@rafli:~$ sudo apt install \ 
> apache? V 


> mysgl-server ^ 


> php \ 


> phpmyadmin 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN Н 


adhan@rafli-ramadh 


t ir 


Setelah semua peralatan di atas terinstal, maka Anda sekarang sudah siap untuk membuat 


database. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN n 


Bab 4 


Membuat Database 


Untuk membuat sebuah database, Anda perlu masuk ke mysql. Untuk masuk ke mysql, ketikkan 


perintah berikut ini. 


root@rafli:~$ mysql -u root -p 


Mm root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


root@rafli-ramadhan: me/rafli-ramadhan# mysql -u root -p 
Enter password: 

Welcome to the M L monitor. Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 

Server version: 8.0.21-0ubuntud.20.04.4 (Ubuntu) 


Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 
a registered trademark of Oracle Corporation and/or its 
Other names may be trademarks of their respective 


owners. 


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. 


mysql> || 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Note : Anda harus masuk sebagai pengguna root untuk menjalankan perintah di atas. Untuk 


masuk sebagai pengguna root, ketikkan perintah sudo su. 


Setelah Anda masuk ke mysql, ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk membuat sebuah 


database beserta konfigurasinya. 


mysql > CREATE DATABASE nama-database ; 

mysql > CREATE USER 'nama-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password-user' ; 
mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'nama-user' (2) localhost ; 

mysql > FLUSH PRIVILEGES 


M root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


mysq CREATE DATABASE cherryacademy; 
Query OK, 1 row affected (0.26 sec) 


mysql> CREATE USER 'cherry'@'localhost' IDENTIFIED BY 'cherrypassword'; 
Query OK, © rows affected (0.49 sec) 


mysql» GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'cherry'@'localhost'; 
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec) 

mysql» FLUSH PRIVILEGE 

Query OK, 0 rows affec 


mysql> E 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Untuk mengecek database Anda, ketikkan perintah berikut ini. 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan Q 


banana 
cherryacademy 
information_schema 
mysql 
performance_schema 
phpmyadmin 


Jika Anda ingin menghapus suatu database, gunakan perintah berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan Q 


JROP DATABASE banana ; 


cherrvacademv 
informat 

mvsql 

performance schema 
phpmvadmin 


T 


Note : Ketiklah exit untuk keluar dari mysql. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


mysql> DROP DATABASE banana ; 
, Ө rows affected (0.27 sec) 


cherryacademy 
information schema 
mysql 

performance schema 
phpmyadmin 


mysql» exit 
Bye 
root@rafli-ramadha home/rafli-ramadhan# 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Bab 5 


Pengaturan Postingan 


Untuk mengatur postingan-postingan di situs web Anda nanti, ikutilah perintah-perintah di 


bawah ini. 


1. Bukalah file php.ini, file ini adalah tempat dimana Anda mengatur postingan-postingan 
Anda. Gunakan perintah nano etc/php/7.4/apache2/php.ini untuk membuka fi/e php.ini. 


root@rafli:~# nano /etc/php/7.4/apache2/php. ini 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


fa root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan Q = = п e 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan# nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini || 


2. Tekanlah ctrl + w untuk mencari nama dari pengaturan postingan yang akan dirubah. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


f root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


GNU nano 4.8 7.4/apache2 


number 


3. Tuliskan post_max_size. Post_max_size adalah batas maksimal ukuran postingan 


Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


f root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


GNU nano 4.8 7.4/apache2 


Rubahlah pengaturan post_max_size menjadi 50M atau lebih. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


f root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


GNU nano 4.8 7.4/apache2/p 


Tekanlah ctrl + w kembali. Tuliskan max file upload. Max file uploads adalah batas 


ukuran upload maksimal untuk file di dalam postingan Anda. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


fa root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


GNU nano 4.8 7.4/apache2/p 


Rubahlah pengaturan max_file_uploads menjadi 30M atau lebih dan juga rubahlah 
upload_max_filesize menjadi 20M, upload_max_filesize adalah batas ukuran maksimal 


untuk file yang di upload. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


fi root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan Q = = п х 


GNU nano 4.8 7.4/apache2 ini Modified 


T fi L LE 17 


Simpanlah perubahan yang baru saja Anda lakukan dengan menekan ctrl + x, kemudian 


ketiklah y lalu tekanlah Enter. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Bab 6 


Pengaturan WordPress 


Sebelum melakukan pengaturan WordPress, Anda perlu mengunduh WordPress terlebih 


dahulu menggunakan perintah berikut ini. 


root@rafli:~# wget https://wordpress.org/latest.tar.gz 


root @rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan 


Setelah Anda WordPress terunduh, ekstraklah file WordPress tersebut menggunakan perintah 


berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root@rafli:~# tar -zxvf latest.tar.gz 


fa root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan С = 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan# tar -zxvf latest.tar.gz || 


Setelah Anda berhasil mengekstak file WordPress tersebut, Anda akan memiliki folder yang 


bernama WordPress. Copy-lah folder WordPress tersebut menuju ke direktori /var/www/. 


root@rafli:~# cp -r wordpress/ /var/www/ 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN E 


M root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan Q 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan# cp -r wordpress/ /var/ww 
root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan# | | 


Setelah folder WordPress tersebut berhasil di-copy ke direktori /var/www/, rubahlah pengaturan 


di dalam folder WordPress tersebut menggunakan perintah-perintah berikut ini. 


root@rafli:~# cd /var/www/wordpress/ 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN B 


я root@rafli-ramadhan: /var/www/wordpress Q = 


root@rafli-ramadhan: /home/rafli-ramadhan# cd /var/www/wordpress/ 
root@rafli-ramadhan: /var /www/wordpress# 


root@rafli:/var/www/wordpress# cp wp-config-sample.php wp-config.php 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN as | 


M root@rafli-ramadhan: /var/www/wordpress Q = 


root@rafli-ramadhan: /var /www/wordpress# cp wp-config-sample.php wp-config.php 
root@rafli-ramadhan: /var /www/wordpress# Ё 


root@rafli:/var/www/wordpress# nano wp-config.php 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN B 


M root@rafli-ramadhan: /var/www/wordpress Q 


root@rafli-ramadhan: /var /www/wordpress# nano wp-config.phpll 


Carilah tulisan database name here dan masukkanlah nama database Anda vang telah Anda 
buat sebelumnva. Di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan username here, masukkanlah user 
vang telah Anda buat sebelumnva. Terakhir, masukkanlah password dari user vang telah Anda 
buat sebelumnva di bawah tulisan username here, lebih tepatnva adalah tulisan 


password here. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


A root@rafli-ramadhan: /var/www/wordpress Q 


GNU nano 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


A madhan: /var/www/wordpress Q 


GNU nano 4.8 wp-config.php Modified 


Simpanlah perubahan yang baru saja Anda lakukan dengan menekan ctrl + x, kemudian ketiklah 


y lalu tekanlah Enter. 


Bab 7 


Pengaturan Apache 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Anda perlu mengatur destination root pada situs web Anda. Untuk mengaturnya, Anda perlu 


masuk ke direktori /etc/apache2/sites-available dengan mengetikan perintah berikut ini. 


root@rafli:/var/www/wordpress# cd /etc/apache2/sites-available 


fa root @rafli-ramadhan: /etc/apache2/sites-available Q = = 


root@rafli-ramadhan: /var/www/wordpress# cd /etc/apache2/sites-available/ 
root@rafli-ramadhan: /etc/apache2/sites-available# 


Rubahlah konfigurasi file 000-default.conf dengan menggunakan perintah berikut ini. 


root@rafli:/etc/apache2/sites-available# nano 000-default.conf 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


fel root @rafli-ramadhan: /etc/apache2/sites-available Q = - 


root@rafli-ramadhan: /etc/apache2/sites-available# nano 000-default.conf || 


Setelah Anda masuk ke file 000-default.conf, carilah tulisan Document Root, kemudian 
gantilah tulisan /var/www/html menjadi /var/www/wordpress. Hilangkanlah tanda pagar pada 
tulisan ServerName, kemudian masukan nama domain atau host Anda. Tambahkan juga 
ServerAlias seperti pada contoh di bawah ini. Anda juga dapat mengisi ServerAdmin dengan 


format admin(ag) domain. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


fa root @rafli-ramadhan: /etc/apache2/sites-available 


GNU_nano 4.8 000-default.conf Modified 


Simpanlah perubahan yang baru saja Anda lakukan dengan menekan ctrl + x, kemudian ketiklah 


y lalu tekanlah Enter. 


Agar konfigurasi yang Anda lakukan sebelumnya teraplikasikan, restart-lah apache2 


menggunakan perintah berikut ini. 


root@rafli:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


Terakhir, masuklah ke browser Anda dan ketikkan domain Anda. Sekarang Anda akan melihat 
tulisan WordPress. Kliklah tulisan install WordPress now. Dan ikuti langkah-langkah 


penginstalan WordPress berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


WordPress » Installation - Mozilla Firefox 


WordPress » Installation 


€ coa 79 cherryacademy.example 
Site Title Cherry Academy 
Username cherryacademyusername 


Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, 
periods, and the @ symbol. 


Password cherryacademypassword EN 


Very weak 
Important: You will need this password to log in. Please store it in a secure 
location. 
Confirm Password v Confirm use of weak password 
Your Email. cherryacademy@ehnail 


Double-check your email address before continuing. 


Search engine Discourage search engines from indexing this site 
visibility 
It is up to search engines to honor this request. 


Install WordPress 


Login-lah ke WordPress dengan username dan password yang telah Anda buat sebelumnya. 


WordPress » Installation - Mozilla Firefox 


WordPress » Installation 


Ten fa. cherryacademy.example, ^ мо © = 


Success! 


WordPress has been installed. Thank you, and enjoy! 


Username cherryacademyusername 
Password Your chosen password. 
Login 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN й 


Log In c Cherry Academy — WordPress - Mozilla Firefox 


Log In « Cherry Academy — 


o co 


Username or Email Address 
cherryacademyusernam 
Password 


cherryacademypassv $ 


Remember Me EN 


+ Back to Cherry Academy 


Selamat, sekarang WordPress telah ter-instal pada server Anda. 


Dashboard « Cherry Academy — WordPress - Mozilla Firefox 


Dashboard « Cherry Acade 


€ co fà cherryacademy.example, 


Dashboard 


Welcome to WordPress! 


© Dismiss 
We've as inks to get y ed: 
Get Started Next Steps More Actions 
E write your first blog post M] Manage widgets 
ки + Add an About page E Manage menus 
or, change your thes mpletely fi Set up your homepage 88 Turn comments on or off 
EB View your site ff Learn more about getting started 
Site Health status м a Quick Draft av a 
No information yet. Title 


Site health checks will automatically run perio 


al 
You can also visit the Site Health screen to gather inform: 


her information about your site. 
tion about your site now. 


Content 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 5 


Anda dapat melakukan konfigurasi pada WordPress Anda, seperti melakukan konfigurasi tema 


(theme), postingan (post), dan lain-lain. 


Bab 8 


Konfigurasi Server Untuk Sub-Domain 


Jika Anda ingin membuat server untuk sub-domain Anda, silahkan ikuti langkah-langkah berikut 


ini. 


1. Buatlah database sesuai langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya. 


2. Buatlah sebuah direktori untuk server Anda pada /var/www/. 


root@rafli:# mkdir /var/www/cherry 


3. Copy-lah folder WordPress yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. 


| 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root@rafli:# cp -r /var/www/wordpress /var/www/cherry 


. Editlah file wp-config.php pada direktori /var/www/cheery/wp-config.php 


menggunakan perintah berikut ini. 


root @rafli:# nano /var/www/cheery/wp-config.php 


. Carilah tulisan database name here dan masukkanlah nama database Anda yang telah 
Anda buat sebelumnya. Di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan username here, 
masukkanlah user yang telah Anda buat sebelumnya. Terakhir, masukkanlah password 
dari user yang telah Anda buat sebelumnya di bawah tulisan username here, lebih 
tepatnya adalah tulisan password here. 

. Simpanlah perubahan yang baru saja Anda lakukan dengan menekan ctrl + x, kemudian 
ketiklah y lalu tekanlah Enter. 

. Masuklah ke direktori /etc/apache2/sites-available. 


root@rafli:# cd /etc/apache2/sites-available 


. Copy-lah file 000-default.conf, kemudian berilah nama cherry.conf. 


pI 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root@rafli: /etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf cherry.conf 


9. Bukalah file cherry.conf. 


root@rafli: /etc/apache2/sites-available# nano cherry.conf 


10. Setelah Anda masuk ke file cherry.conf, carilah tulisan Document Root, kemudian 
gantilah tulisan /var/www/wordpress menjadi /var/www/cherry. Hilangkanlah tanda 
pagar pada tulisan ServerName, kemudian masukan nama domain atau host Anda. 
Tambahkan juga ServerAlias, isikan nama sub-domain Anda pada ServerAlias. Anda 


juga dapat mengisi ServerAdmin dengan format admin@sub-domain. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


GNU nano 2.9.3 cherru.conf Modified 


that 


info, notice, warn, 


vel for partic 


mple the 
nly 


Virtua 


im: C S SW: sr noet 


MS Cut Text 
т ех 


11. Simpanlah perubahan yang baru saja Anda lakukan dengan menekan ctrl + x, kemudian 
ketiklah y lalu tekanlah Enter. 


12. Untuk mengaktifkan file cherry.conf, silahkan ketikkan perintah berikut ini. 


root@rafli: /etc/apache2/sites-available# a2ensite cherry.conf 


13. Agar konfigurasi yang Anda lakukan sebelumnya teraplikasikan, restart-lah apache2 


menggunakan perintah berikut ini. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN 


root@rafli: /etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2 


Selamat, Anda telah berhasil membuat server untuk sub-domain Anda. Terakhir, 
masuklah ke browser Anda dan ketikkan sub-domain Anda. Sekarang Anda akan melihat 
tulisan WordPress. Kliklah tulisan install WordPress now. Dan ikuti langkah-langkah 


penginstalan WordPress yang telah disebutkan sebelumnya. 


MUHAMAD RAFLI RAMADHAN n 


